8. Sungguh Kami mengutus kamu sebagai saksi, 
pembawa kabargembira dan peringatan, 

9. supaya kamu beriman kepada Alloh dan 
Rasul-Nya, dan kamu meneguhkan-Nya, dan kamu 
memuliakan-Nya. Dan kamu bertasbih kepada-Nya 
di waktu pagi dan petang. 

10. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia 
kepada kamu, sesungguhnya mereka hanyalah 
berjanji setia kepada Alloh. Tangan Alloh di atas 
tangan mereka, maka barang siapa melanggar 
(janji setia itu), sungguh dia hanyalah melanggar 
(janji setia itu) atas dirinya sendiri dan barang 
siapa menepati janji yang Alloh telah berjanji 
kepadanya, maka Alloh akan memberinya pahala 
yang besar. 

11. Orang-orang Arab Badui yang tertinggal (tidak 
turut ke Hudaibiyah) akan mengatakan kepada 
kamu: " kami telah disibukkan oleh harta kami dan 
keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk 
kami"; mereka berkata dengan lidah mereka 
tentang apa yang tidak ada dalam hati mereka. 
Katakanlah: maka siapakah yang berkuasa atas 
kamu dari Alloh sedikitpun jika Dia menghendaki 
kemudaratan bagimu, atau jika Dia menghendaki 
kemantaatan bagimu. Sebenarnya Alloh Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

12. Tetapi kamu telah menyangka bahwa Rasul 
dan orang-orang mukmin tidak akan kembali 
kepada keluarga mereka selama-lamanya dan 
(setan) menjadikan memandang baik hal yang 
demikian itu ke dalam hatimu, dan kamu telah 
menyangka dengan sangkaan yang buruk, dan 
kamu menjadi kaum yang binasa. 

13. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada 
Alloh dan Rasul-Nya, maka sungguh Kami 
menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka 
yang menyala-nyala. 





% 


0 






o*>j 


'cgh ; 


„ > > <\ 


Kami meng- 


sungguh 


Maha- 


Maha - 


Alloh 


dan 


dan 


langit 


utus kamu 


Kami 


7 bijaksana 


perkasa 




adalah 


bumi 




samawati wal-ardh wakanal lahu 'azizan hakima (7) Inna arsalnaka 









Qr*jj 1 K? 



dan kepada supaya kalian dan 

rasul-Nya Alloh beriman 8 peringatan 

syahidaw wamubasy-syiraw wanadzira (8) Litu k minu billahi warasulihi 






dan pembawa 
kabar gembira 



IjLtoll 



}U*lj 






dan di waktu dan kalian bertas- 

9 petang pagi bih kepada-Nya 

watu'azziruhu watuwaqqiruhu watusabbihuhu bukrataw wa-ashila (9) 



>*> 

dan kalian me- 
muliakan-Nya 



dan kalian me- 
neguhkan-Nya 



tangan di Alloh ta- (pada) mereka ber- sesungguh- mereka berjanji orang-orang sesung- 
mereka atas ngan Alloh janji setia nya hanyalah setia pada kamu yang guhnya 

Innal ladzina yubayi'Gnaka innama yubayi'unal laha yadul lahi fauqa aidihim 



>'f x ' ' > * ss C >< y.s >^>^ ^ > // 

£* Uj 

atas- berjanji dengan mene- dan ba- dirinya atas dia me- maka sung- melang- maka ba- 

nya apa yang pati rangsiapa sendiri langgar guh hanyalah gar rangsiapa 

faman nakatsa fa-innama yankutsu 'ala nafsih waman aufa bima 'ahada 'alaihul 



i JJL i 






mereka tertinggal/ kepada akan me- besar 

di belakang kamu ngatakan 10 

laha fasayu k tihi ajran 'azhima (10) Sayaqulu lakal mukhallafuna 



pahala maka Dia akan Alloh 

memberinya 



/ >> >>^ 

OfJ*i 




9 % ^ J 9 r 


sus 


Ujyl 






ot 


mereka 


untuk 


maka mohon- 


dan kelu- 


harta 


telah menyi- 


orang-orang 


dari 


berkata 


kami 


kan ampunan 


arga kami 


kami 


bukkan kami 


Arab dusun 





minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa-ahluna fastaghfir lana yaquluna 



> 

4 jil 

y' 




i» 


>,~r 
^ - 


>/< 


>> 


Alloh 


dari 


untuk 


memiliki/ 


maka 


kata- 






Kalian 


kuasa 


siapakah 


kanlah 



da- tidak apa dengan lisan/ 



bi-alsinatihim ma laisa fi qulubihim qul famay yamliku lakum minal lahi 



Lj y Lu 2 j Jkj \ ^ oL 

kalian dengan Alloh ada- bah- keman- bagi Dia meng- atau mudarat/ bagi Diameng-jika sedi- 

kerjakan apayang lah kan faatan kalian hendaki bahaya kalian hendaki kit pun 

syai-an in arada bikum dharran au arada bikum naf'a bal kanal lahu bima ta'maluna 

9 M\ ' \ 9 *'u ' ,~ 9 < >^ \* 9 < 

l^L L? o\ ^Jj 

ke- dan orang- Rasul berbalik/ tidak bah- kalian telah bahkan/ Maha Me- 

pada orang mukmin kembali akan wa menyangka tetapi 11 ngetahui 

khabira (11) Bal zhanantum al lay yanqalibar rasulu walmu k minuna ila 



buruk sang- dan kalian te- hati da- demi- dan menjadikan selama- keluarga 

kaan lah menyangka kalian lam kian itu memandang baik lamanya mereka 

ahlihim abadaw wazuyyina dzalika fi qulubikum wazhanantum zhannas sau-i 

r<\< L 9 > S S J I >* *> 9 < 9 / S (f^r\ l^*> x 

UW jO by. - > 

maka sung- dan rasul- kepada beriman tidak dan barang binasa kaum dan ada- 

guh Kami Nya Alloh siapa 12 lah kalian 

wakuntum qaumam bura (12) Wamal lam yu k mim billahi warasulihi fa-inna 






(^) i kxsJ\ 

dan langit kera- dan milik neraka yang untukorang- Kami me- 

bumi jaan Alloh 13 menyala-nyala orang kafir nyediakan 

a'tadna lilkafi rina sa'ira (13) Walillahi mulkus samawati wal-ardh 



,^»>< 


A * 






o 4 


v^jj 


ii 




> . ~' 
j -£*i 


Maha 


Alloh 


dan 


Dia ke- 


siapa 


dan Dia 


Dia ke- 


kepada 


Dia mem- 


Pengampun 




adalah 


hendaki 


akan 


mengazab 


hendaki 


siapa 


beri ampun 



yaghfiru limayyasya-u wayu'adz-dzibu mayyasya wakanal lahu ghafurar 



s l\ j* 

kepada 






kalian apa- orang-orang yang ter- 

berangkat bila tinggal/di belakang 

rahima (14) Sayaqulul mukhallatuna idzan thalaqtum ila 



akan 

berkata 



14 



l 

Maha 

Penyayang 



»> *> 

'-LSJ- 3 



jJJ^i 61 

mereka akan bah- 
mengganti wa 

maghanima lita k khudzuha dzaruna nattabi'kum yuriduna ay yubaddilu 



mereka 

hendak 



kami meng- 
ikuti kalian 



biarkan- 
lah kami 



sebelum/ dari Alloh berfirman demikianlah 

dahulu 

kalamal lah qul lan tattabi'una kadzalikum qalal lahu min qabl 



ijjjitll 

untuk kalian 
mengambilnya 









rampasan 

perang 






kalian meng- tidak kata- Alloh firman 

ikuti kami akan kanlah 



0 v S j: 

sedikit ke- mereka tidak adalah bahkan/ kalian dengki bahkan/ 
15 cuali mengerti mereka tetapi pada kami tetapi 

fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila (15) 



o J 

maka akan 
berkata mereka 



<j-*y L>\. c JS 

yang keku- mem- kaum ke- kalian orang-orang dari kepada orang-2 yang kata- 

sangat atan punyai pada akan diajak Arab dusun tertinggal/di belakang kanlah 

Qul lilmukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba k sin syadidin 




baik pahala Alloh memberikan kalian maka mereka atau 

kepada kalian menaati jika menyerah 

tuqatilunahum au yuslimun fa-in tuthi' u yu k tikumul lahu ajran hasana 




kalian meme- 
rangi mereka 



S4 0 


<4 




yy Jjo 




ot 






bukan/ 


pedih 


siksaan/ 


Dia akan meng- 


sebelum/ 


dari 


kalian telah 


sebagai- kalian 


tidak 16 




azab 


azab kalian 


dahulu 




berpaling 


mana berpaling 



wa-in tatawallau kama tawallaitum min qablu yu'adz-dzibkum 'adzaban alima (16) Laisa 




dan 

jika 



^ i£&\ & 

berkesempit- orang atas dan berkesempit- orangyang atas 
an/berdosa yangsakit tidak an/berdosa pincang 

'alal a'ma harajuw wala 'alal a' raji harajuw wala 'alal maridhi haraj 



Vj 


9-" 




& 


dan 


berkesempit- 


orangyang 


atas 


tidak 


an/berdosa 


buta 











9 » ^ 






'O 


\S *" 

& 6-J 


sungai- 


bawah- 


dari 


mengalir 


surga Dia mema- 


dan rasul- 


Alloh 


me- dan ba- 


sungai 


nya 






sukkannya 


Nya 




naati rangsiapa 



wamay yuthi' il laha warasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar 





A i 


Joi + 


0 L Qj 




• x •• 




iyj 


atas 


(oleh) 


meridai sesung- 


pedih 


siksaan/ 


Dia menyiksanya/ 


ber- 


dan ba- 




Alloh 


guhnya 


17 


azab 


mengazabnya 


paling 


rang siapa 



wamay yatawalla yu'adzdzibhu 'adzaban alima (17) Laqad radhiyal lahu 'anil 



14. Dan milik Alloh-lah kerajaan langit dan bumi. 
Dia memberikan ampunan kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya dan mengazab siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan Alloh Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 

15. Orang-orang Arab Badui yang tertinggal itu 
akan berkata apabila kamu berangkat untuk 
mengambil barang rampasan perang: "Biarkanlah 
kami mengikuti kamu"; mereka hendak mengganti 
firman Alloh. Katakanlah: " kamu tidak (boleh) 
mengikuti kami; demikianlah Alloh berfirman dari 
dahulu"; maka mereka akan berkata: "sebenarnya 
kamu dengki kepada kami". Bahkan mereka tidak 
mengerti kecuali sedikit. 

16. Katakanlah kepada orang-orang Arab Badui 
yang tertinggal: " kamu akan diajak untuk 
(memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan 
yang sangat (besar), kamu akan memerangi 
mereka atau mereka menyerah. Maka jika kamu 
patuhi (ajakan itu) niscaya Alloh akan memberikan 
kepadamu pahala yang baik, dan jika kamu 
berpaling sebagaimana kamu telah berpaling dari 
dahulu, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan 
azab yang pedih". 

17. Tidak berdosa atas orang yang buta dan atas 
orang yang pincang dan atas orang yang sakit 
(apabila tidak ikut berperang). Dan barang siapa 
yang menaati Alloh dan Rasul-Nya; niscaya Alloh 
akan memasukkannya ke dalam surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang 
siapa yang berpaling niscaya diazab-Nya dengan 
azab yang pedih. 





18. 0 Sesungguhnya Alloh meridai atas orang- 
orang mukmin ketika mereka berjanji setia 
kepadamu di bawah pohon, maka Alloh 
mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu 
menurunkan ketenteraman atas mereka dan 
memberi pahala (balasan) kepada mereka dengan 
kemenangan yang dekat, 

19. dan harta rampasan perang yang banyak yang 
dapat mereka ambil. Dan Alloh Mahaperkasa lagi 
Mahabijaksana. 

20. Alloh menjanjikan kepada kamu harta 
rampasan perang yang banyak yang dapat kamu 
ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini 
untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari 
(membinasakan) kamu dan agar menjadi bukti 
bagi orang-orang mukmin, dan Dia memberi 
petunjuk kepada kamu jalan yang lurus. 

21. Dan yang lain yang tidak dapat kamu 
menguasai atasnya, sesungguhnya Alloh meliputi 
padanya. Dan Alloh Mahakuasa atas segala 
sesuatu. 

22. Dan sekiranya orang-orang kafir itu 
memerangi kamu, pastilah mereka berbalik ke 
belakang (atau kalah), kemudian mereka tidak 
memperoleh pelindung dan tidak (pula) penolong. 

23. Sebagai suatu sunnatullah (atau ketetapan 
Alloh) yang sungguh telah berlaku sejak dahulu, 
(dan) kamu tidak akan menemukan perubahan bagi 
sunnatullah (atau ketetapan Alloh) itu. 

24. Dan Dialah yang menahan tangan-tangan 

mereka dari (membinasakan) kamu dan 
(menahan) tangan-tangan kamu dari 

(membinasakan) mereka di tengah kota Mekah 
sesudah Alloh memenangkan kamu atas mereka, 
dan Alloh Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 






hati di apa maka Dia pohon 

mereka dalam yang mengetahui 

mu k minina idz yubayi'unaka tahtasy syajarati fa'alima ma fi qulubihim 





Lj 






di 


mereka berjanji 


ke- 


orang-orang 


bawah 


setia kepadamu 


tika 


yang beriman 





V * - 








- ^ 




dan rampas- 


dekat 


keme- 


dan Dia beri pa- 


atas 


ketenteraman/ 


lalu Dia me- 


an perang 18 




nangan 


hala pada mereka 


mereka 


ketenangan 


nurunkan 


fa-anzalas sakinata 'alaihim wa-atsabahum fat-han qariba (18) Wamaghanima 












y >1 1 

4JA1 

•• X 


00 j 




- ^ 


Alloh menjanjikan 




Maha- 


Maha- Alloh 


dan 


mereka meng- 


banyak 


kepada kalian 


19 


bijaksana 


perkasa 


adalah 


ambilnya 





katsiratay ya khudzunaha wakanal lahu 'azizan hakima (19) Wa'adakumul lahu 



tangan- dan Dia 

tangan menahan 



untuk maka Dia 

kalian segerakan 



kalian meng- 
ambilnya 



maghanima katsiratan ta khudzunaha fa'ajjala lakum hadzihi wakaffa aidiyan 

jalan dan Dia memberi pe- bagi orang-orang ayat/ danagarada- 

tunjuk pada kalian yang beriman bukti lah/menjadi 

nasi 'ankum walitakuna ayatal lilmu k minina wayahdiyakum shiratham 



banyak 


perang 


dari 

kalian 


manusia 



, / Jil. *■' 'l 



pada- Alloh meliputi sesung- atas- kalian tidak danyang 

nya guhnya nya menguasai dapat lain 

mustaqima (20) Wa-ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahathal lahu biha 



lurus 



20 



pr & <$> ^ iii Oig 



mereka orang-2 memerangi dan se- 



Maha- sesu- segala atas Alloh dan 



kafir yang kalian kiranya 21 kuasa atu 

wakanal lahu 'ala kulli syai-in qadira (21) Walau qatalakumul ladzina kafaru 



adalah 







1 4 9 < 






y' 

V 


r* 


$$i\ 


sunnah/ 




peno- 


dan pelin- 


mereka mem- 


tidak 


kemu- 


(ke) pasti mere- 


ketetapan 


22 


long 


tidak dung 


peroleh 




dian 


belakang ka berpaling 


lawallawul adbara tsumma la yajiduna waliyyaw wala nashira (22) Sunnatal 






<S) 


•* ✓ • 


> 

4jil 


x ^ 




bt 




9' 9 < > 

Ja (jJl 40il 




perubahan/ 


Alloh 


bagi sunnah/ kamu 


dan sebelum/ 


dari 


telah 


sung- yang Alloh 


23 


pergantian 




ketetapan dapatkan 


tidak dahulu 




berlalu 


guh 



lahil lati qad khalat min qabl walan tajida lisunnatil lahi tabdila (23) 



g. 


9 Jl 9/ 




p 






Ujjl 


jAj 


dari Me- di perut/ 


dari 


dan tangan- 


dari 


tangan-2 


me- 


yang 


dan 


kah di tengah 


mereka 


tangan kalian 


kalian 


mereka 


nahan 




Dia 


Wahuwal ladzi kaffa aidiyahum 'ankum wa-aidiyakum 


'anhum bibathni makkata 


mim 










)\ Jljo 



me- 


Maha kalian dengan Alloh 


dan atas 


Dia meme- 


bah- sesu- 


reka 24 


Melihat kerjakan apayang 


adalah mereka 


nangkan kalian 


wa dah 


ba'di an azhfarakum 'alaihim wakanal lahu bima ta'maluna bashira (24) Humul 






sA\j 




9> 9% / / 




<j;Ji 


dan hewan 


Masjidil Haram dari 


dan mereka meng- 


mereka 


orang-orang 


kurban 




halangi kalian 


kafir 


yang 



ladzina kafaru washaddukum 'anil masjidil harami walhadya 



llg f ZX> n ij p ii #i. 

mereka dan orang-2 mereka orang-2 dan ka- tem- ia bah- disembelih/ 

beriman perempuan beriman lelaki lautidak patnya sampai wa dikorbankan 

ma'kufan ay yablugha mahillah walaula rijalum mu k minuna wanisa-um mu k minatul 



E r r '■£ 



>r- i 






penge- dengan ti- kepayahan/ di antara maka akan kalian akan mem- bah- kalian menge- tidak 

tahuan dak/tanpa kesusahan mereka menimpa kalian bunuh mereka wa tahui mereka 
lam ta'lamuhum an tatha-uhum fatushibakum minhum ma'arratum bighairi 'ilm 



- ^ 


Gj2 








9 / 

O 4 




a & 




orang-2 


pasti Kami 


mereka 


seki- 


Dia ke- 


siapa 


rahmat- 


da- Alloh 


karena hendak 


yang 


mengazab 


terpisah 


ranya 


hendaki 


yang 


Nya 


lam 


memasukkan 


liyudkhilal lahu fi rahmatihi may yasya k lau tazayyal 


u la'adz-dzabnal ladzina 










<K- 


Sj. 


(l^) 


Ol 


£\j£ 


*> * 




mereka 


orang-2 


menjadikan/ 


tat- 




pedih 


azab 


di antara 


mereka 


kafir 


yang 


membuat 


kala 


25 






mereka 


kafir 



kafaru minhum 'adzaban alima (25) ldz-ja'alal ladzina kafaru 



3 a£uai na siai 

ketenteram- Alloh maka me- jahiliah kesom- kesom- 

an-Nya nurunkan bongan bongan 

fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyyati fa-anzalal lahu sakinatahu 



hati da- 

mereka lam 






takwa kalimat dan Dia menetapkan/ orang-2 yang 

mewajibkan mereka beriman 

'ala rasGlihi wa'alal mu k minina wa-alzamahum kalimatat taqwa 



& 



rasul- atas 

Nya 



<$) L t2£ & lii ^ £5 56 

Maha Me- sesuatu dengan Alloh dan dan ahlinya/ dengan- lebih dan mere- 

26 ngetahui segala adalah sepantasnya nya berhak ka adalah 

wakanu ahaqqa biha wa-ahlaha wakanal lahu bikulli syai-in 'alima (26) 



j^J\ S&3 C;> 2jij iii 

Masjid sungguh kalian dengan mimpi rasul- Alloh 

akan memasuki benar Nya 

Laqad shadaqal lahu rasulahur ru k ya bilhaqq latadkhulunnal masjidal 



>f*>^ 






jS) 


rasul- 


Alloh 


membe- 


sesung- 


Nya 




narkan 


guhnya 



'is* * '>' 

itjyOAAj 


»> > 








iLS 


dan memendek- 


kepala 


mencukur 


dengan 


Alloh 


meng- 


kan rambut 


kalian 


rambut 


aman 




hendaki 



harama in sya-al lahu aminina muhalliqina ru-usakum wamuqash-shirina 

oji p C ^ Sf 

demi- selain dari maka Dia kalian tidak apa maka Dia kalian me- tidak 

kian/itu menjadikan ketahui yang mengetahui rasa takut 

la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika 



ci6 &\ 4^' > Oi 



dan dengan rasul- mengutus yang Dia 

agama petunjuk Nya 

fat-han qariba (27) Huwal ladzi arsala rasGlahG bilhuda wa dinil 



dekat keme- 

nangan 



<$) 

saksi dengan dan semu- agama atas/ter- karena Dia hendak hak/ 

28 Alloh cukup anya hadap memenangkannya benar 

haqqi liyuzh-hirahG 'alad dini kullih wakafa billahi syahida (28) 



25. Mereka (orang-orang kafirlah) yang 
menghalangi kamu masuk ke Masjidil Haram dan 
menghalangi hewan kurban sampai ke tempat 
(penyembelihan)nya. Dan kalau tidaklah karena 
laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan 
yang mukmin, yang kamu tidak mengetahui 
mereka, bahwa kamu akan membunuh mereka, 
maka kesusahan akan menimpa kamu di antara 
mereka, tanpa pengetahuan. Karena Alloh hendak 
memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke 
dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, 
pasti Kami mengazab orang-orang yag kafir di 
antara mereka dengan azab yang pedih. 

26. Tatkala (setan) menjadikan orang-orang yang 
kafir, dalam hati mereka kesombongan- 
kesombongan jahiliah, maka Alloh menurunkan 
ketenteraman kepada Rasul-Nya dan kepada 
orang-orang mukmin, dan Alloh mewajibkan 
kepada mereka kalimat takwa (yakni tiada Tuhan 
selain Alloh dan Alloh Maha Besar) dan adalah 
mereka lebih berhak dan sangat pantas dengan 
kalimat takwa itu. Dan Alloh Maha Mengetahui 
segala sesuatu. 

27. Sesungguhnya Alloh membenarkan mimpi 
Rasul-Nya dengan benar, (yaitu) sungguh kamu 
akan memasuki Masjidil Haram, jika Alloh 
menghendaki dengan (keadaan) aman, dengan 
mencukur dan memendekkan rambut kepala 
kamu, sehingga kamu tidak merasa takut. Maka 
Alloh mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, 
dan Dia menjadikan selain dari itu kemenangan 
yang dekat. 

28. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan 
membawa petunjuk dan agama (Islam) yang hak 
(atau benar), karena Dia hendak memenangkannya 
terhadap semua agama. Dan cukuplah Alloh 
sebagai Saksi. 






29. Muhammad itu adalah utusan Alloh dan 
orang-orang yang bersama dengan dia sangat 
keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih 
sayang sesama mereka. kamu lihat mereka rukuk 
dan sujud mencari karunia Alloh dan keridaan-Nya, 
tanda-tanda mereka tampak pada muka-muka 
mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat 
mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam 
Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan 
tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu 
kuat, lalu menjadi besarlah tanaman itu dan tegak 
lurus di atas pokoknya; tanaman itu mengagumkan 
penanam-penanamnya, karena Alloh hendak 
menjengkelkan mereka yakni orang-orang kafir. 
Alloh telah menjanjikan kepada orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh di antara mereka 
dengan ampunan dan pahala yang besar. 



♦ 

(*-r £ 






£ 


** 








\>*-z 




di antara/se- 


kasih 


orang-orang 


atas/ 


sangat/ 


bersa- 


dan orang- 


Alloh 


utusan 


Muham- 


sama mereka 


sayang 


kafir 


terhadap 


keras 


ma dia 


orangyang 






mad 



Muhammadur rasulul lah walladzina ma'ahu asyidda-u 'alal kuffari ruhama-u bainahum 



»> 


r - 

Uyyajj 


> 










m 


9 > y' 

p4r- *J 


tanda-tanda 


dan 


Alloh 


dari 


karunia 


mereka 


sujud 


rukuk 


kamu meli- 


mereka 


keridaan 








mencari 






hat mereka 



tarahum rukka'an sujjaday yabtaghuna fadhlam minal lahi waridhwana simahum 



^J 


4 


■> 




r ' 

/ ot 


* > 


4 


dan perumpama- Taurat 


da- 


perumpamaan/ 


demi- sujud 


bekas dari 


muka-muka 


dalam/ 


an/sifat mereka 


lam 


sifat mereka 


kian 




mereka 


pada 



fi wujuhihim min atsaris sujud dzalika matsaluhum fit taurah wamatsaluhum 







<LL)\S 




/ / » ^ 


& 




<4 


maka ia 


lalu ia men- i 


■naka ia me- 


tumbuh/ 


ia menge- 


seperti 


Injil 


da- 


tegak 


jadi besar 


nguatkan 


tunasnya 


luarkan 


tanaman 




lam 


fil injili kazar'in akhraja syath-ahu fa-azarahu fastaghlazha fastawa 








3i i 




> 

rti 






> 


> 




orang-2 Alloh 


telah men- orang-2 


kepada 


karena Dia hendak 


penanam- 


menakjubkan/ 


batang- 


atas 


yang 


janjikan kafir 


mereka 


menjengkelkan 


penanam 


mengagumkan 


nya 




'ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghizha bihimul kuffar wa'adal lahul ladzina 











Lr*r'J 




9 J. 9 

rrt 




\^Sj 




besar 


dan 


ampunan 


di antara 


kebajikan/ 


dan ber- 


mereka 


29 


pahala 




mereka 


saleh 


amal 


beriman 



amanu wa'amilush shalihati minhum maghfirataw wa ajran 'azhima (29) 





